SILABUS 



Mata Kuliah 

Kode Mata Kuliah / 

SKS 

Deskripsi Singkat 



Kompetensi Umum 



HUKUM DAN HAM 

/2 SKS 

Mata kuliah ini menjelaskan Hukum dan HAM sebagai ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang batasan pengertian HAM, perkembangan 
pemikiran, Teori dan prinsip HAM, instrumen internasional tentang HAM, pengaturan HAM dalam peraturan perundang-undangan nasional serta 
mekanisme dan penegakan HAM di Indonesia 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa akan dapat menjelaskan tentang batasan pengertian HAM, perkembangan pemikiran, teori dan prinsip 
HAM, instrumen internasional tentang HAM, pengaturan HAM dalam peraturan perundang-undangan nasional serta mekanisme dan penegakan 
HAM di Indonesia dalam tatanan bidang kehidupan berbangsa dan bernegara baik lingkup nasional serta global. 



No 


Kompetensi Khusus 


Pokok Bahasan 


Sub Pokok Bahasan 


Metode 


Media / 
Alat 


Estimasi Waktu 


Daftar 
Pustaka 


TM 


KM 


1. 


Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian 
Istilah: Human Rights, Fundamental 
Rights, Basic Rights, Pendapat Para Ahli 
tentang Istilah-istilah HAM , Pengertian 
HAM dalam UURI Nomor 39 Tahun 
1999 


Istilah Dan Pengertian HAM 


1. Batasan Pengertian 
Human Rights,, 
Fundamental Rights, 
Basic Rights,. 

2. Pendapat Para Ahli 
tentang Istilah-istilah 
HAM . 

3. Pengertian HAM dalam 
UURI Nomor 39 Tahun 
1999 


Ceramah 
Tanya 
Jawab 
Diskusi 


Laptop, 
infocus, 
whiteboard 


4x50' 


4x60' 


1 -6 


2. 


Mahasiswa dapat menjelaskan tentang 
perkembangan pemikiran HAM 
internasional: sebelum Perang Dunia II, 
sesudah Perang Dunia II serta 
perkembangan pemikiran HAM nasional 
baik sebelum kemerdekaan maupun 
sesudah kemerdekaan 


Perkembangan Pemikiran 
HAM 


1 . Perkembangan 
Pemikiran HAM 
Internasional 

Sebelum Perang 
Dunia II 
Sesudah Perang 
Dunia II 

2. Perkembangan 
Pemikiran HAM 
Nasional 

Sebelum 

Kemerdekaan 

Sesudah 


Ceramah 
Tanya 
Jawab 
Diskusi 


Laptop, 
infocus, 
whiteboard 


4x50' 


4x60' 


1 -6 



Arinto Nurcahyono 









Kemerdekaan 












3. 


Mahasiswa dapat menjelaskan, 
mengidentifikasikan serta 
mengkategorisasikan tentang teori dan 
prinsip HAM seperti Teori Hak-Hak 
Kodrati, Teori Positivisme, Teori 
Universalisme, Teori Relativisme 
Budaya, Prinsip kesetaraan, Non 
Diskriminasi serta prinsip Kewajiban 
Negara. 


Teori Dan Prinsip HAM 


1 . Teori -Teori 

a. Teori Hak-Hak 
Kodrati 

b. Teori Positivisme 

c. Teori Universalisme 

d. Teori Relativisme 
Budaya 

2. Prinsip-Prinsip 

a. Prinsip Kesetaraan 

b. Prinsip Non 
Diskriminasi 

c. Prinsip Kewajiban 
Negara. 


Ceramah 
Tanya 
Jawab 
Diskusi 


Laptop, 
infocus, 
whiteboard 


4x50' 


4x60' 


1 -6 


4. 


Mahasiswa dapat memahami dan 
mengidentifikasi instrumen HAM 
internasional baik Instrumen Utama HAM 
serta Mekanisme Internasional 
Pemantauan Hak Asasi Manusia serta 
Deklarasi dan Program Aksi Wina Tahun 
1993. 


Instrumen HAM Internasional 


1 . Instrumen Utama 

a. Deklarasi Universal 
Hak Asasi Manusia, 

b. Kovenan Internasional 
tentang Hak Sipil 
Politik 

c. Kovenan Internasional 
tentang Hak Ekonomi, 
Sosial dan Budaya 

d. Konvensi Hak Anak 

e. Konvensi Menentang 
Penyiksaan 

f. Konvensi Penghapusan 
segala Bentuk 
Diskriminasi 

g. Konvensi Anti 
Diskriminasi terhadap 
Perempuan 

2. Mekanisme 
Internasional 
Pemantauan Hak Asasi 
Manusia. 

3. Deklarasi dan Program 
Aksi Wina Tahun 1993 


Ceramah 
Tanya 
Jawab 
Diskusi 


Laptop, 
infocus, 
whiteboard 


4x50' 


4x60' 


1 -6 


5. 


Mahasiswa dapat memahami dan dapat 
mengidentifikasi pengaturan HAM 


Pengaturan HAM Nasional 


1. HAM dalam UUDNRI 
Tahun 1945 


Ceramah 
Tanya 


Laptop, 
infocus, 


4x50' 


4x60' 


1 -6 



Arinto Nurcahyono 





nasional baik yang terdapat dalam UUD 
Negara Republik Indonesiai 945 serta 
dalam Peraturan Perundang-Undangan 
Lainnya 




2. HAM dalam Peraturan 
Perundang-Undangan 
Lainnya 


Jawab 
Diskusi 


whiteboard 








6. 


Mahasiswa dapat menjelaskan dan 
mengidentifikasikan mekanisme 
perlindungan dan penegakan ham di 
indonesia baik yang menyangkut 
Mekanisme Perlindungan dan Penegakan 
HAM; Lembaga - Lembaga Perlindungan 
Hak Asasi Manusia; Pengadilan Hak 
Asasi Manusia serta Organisasi 
Masyarakat Sipil yang bergerak dalam 
HAM 


Mekanisme Perlindungan dan 
Penegakan HAM Di 
Indonesia 


A. Mekanisme Perlindungan 
dan Penegakan HAM 

B. Lembaga-Lembaga 
Perlindungan Hak Asasi 
Manusia 

a. Mahkamah Konstitusi 

b. Komisi Nasional 
HAM 

c. Komisi Nasional Anti 
Kekerasan Terhadap 
Perempuan 

d. Komisi Perlindungan 
Anak Indonesia 

e. Ombudsman Republik 
Indonesia 

f. Lembaga 
Perlindungan Saksi 
dan Korban 

2. Pengadilan Hak Asasi 
Manusia 

3. Organisasi Masyarakat 
Sipil 


Ceramah 
Tanya 
Jawab 
Diskusi 


Laptop, 
infocus, 
whiteboard 


4x50' 


4x60' 


1 -6 


7 


Mahasiswa dapat menjelaskan dan 
mengidentifikasikan HAM dalam 
Perpektif Islam 


HAM dalam Perspektif Islam 


1 . Ruang Lingkup dan 
Pengertian HAM dalam 
perspektif Islam. 

2. Deklarasi Kairo Tahun 
1990 tentang HAM 
dalam Islam 













Referensi : 



Arinto Nurcahyono 



